WikipediA 

Bahasa Portugis 


Bahasa Portugis (portugues ) adalah sebuah bahasa 
Roman yang banyak dituturkan di Portugal, Brasil, 
Angola, Guinea Khatulistiwa, Guinea Bissau, Sao Tome 
dan Prmcipe, Mozambik, Tanjung Verde, dan Timor 
Leste. Banyak ahli bahasa yang menganggap bahasa 
Galisia, bahasa daerah di Galisia, Spanyol, sebenarnya 
adalah sejenis Portugis yang telah dipengaruhi dengan 
kuat oleh bahasa Spanyol. Dengan lebih dari 280 juta 
penutur asli, Portugis adalah salah satu bahasa yang 
dituturkan secara luas di dunia dan merupakan bahasa 
yang paling banyak dituturkan kelima atau keenam di 
dunia. Bahasa Portugis menjadi bahasa yang paling 
banyak digunakan di Amerika Selatan karena Brasil, 
dengan 200 juta penduduknya, membentuk sekitar 51% 
dari seluruh populasi Amerika Selatan. 

Bahasa Portugis menyebar ke penjuru dunia pada abad 
ke-15 dan abad ke-16 saat Portugal menciptakan kerajaan 
kolonial dan perdagangan pertama dan yang terlama di 
dunia pada zaman modern (1415-1975), dari Brasil di 
Amerika hingga Makau di Tiongkok. Hasilnya, bahasa 
Portugis kini adalah bahasa resmi di beberapa negara dan 
dituturkan atau dipelajari secara luas sebagai bahasa 
kedua di banyak negara lainnya. 

Hingga kini masih terdapat lebih dari 20 macam dialek 
Portugis. Portugis adalah bahasa minoritas yang penting 
di Andorra, Luksemburg dan Namibia. Komunitas 
imigran berbahasa Portugis yang besar terdapat di banyak 
kota di seluruh dunia, termasuk Paris di Prancis dan 
Boston, New Bedford (di Massachusetts), Cape Cod, dan 
Newark (di New Jersey) di Amerika Serikat. 

Portugis akrab dipanggil A lingua de Camoes ("Bahasa 
Camoes", dinamakan menurut Lurs de Camoes, 
pengarang Os Lusiadas); A ultima flor do Lacio ("Bunga 
terakhir Latium"). 


Daftar isi 

Fonologi 

Vokal 

Konsonan 

Sistem penulisan 

Diakritik 


Pelafalan 


Dituturkan di 


Wilayah 


Etnis 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Bahasa Portugis 

Portugues 
Lingua Portuguesa 

[purtu'yej], [portu'gesj, 
[poKtu'ges], [poztu'gesj, 
[pohtu'gejjj 

] Portugal 

Amerika Serikat 
| Andorra 
Angola 
| Brasil 

■i Guinea Bissau 

Guinea Khatulistiwa 
" India 
Indonesia 
|““ Luksemburg 
Malaysia 
Mozambik 
Namibia 

R RT ( Makau) 

► Sao Tome dan Principe 
Tanjung Verde 
Timor Leste dan negara- 
negara lainnya 

Eropa, Asia, Afrika, dan 
Oseania 

Lusofon 
Portugis 
Brasil 
Asia-Luso 
Afrika-Luso 

275,7 juta-280,4 juta (tidak 
tercantum tanggal) 

Indo-Eropa 

■ Italik 

■ Roman 

■ Italo-Barat 

■ Gallo-lberia 

- Ibero-Roman 

■ Iberia Barat 

■ Portugis-Galisia 


















































Bahasa Portugis 


Contoh-contoh 
Lihat pula 
Rujukan 
Pranala luar 


Bentuk awal Latin Kuno 

■ Latin Klasik 
■ Latin Umum (Vulgar) 


Fonologi 


Bahasa Portugis mempunyai 26 fonem yaitu 21 huruf 
mati dan 5 huruf hidup. Di samping itu sistem tata 
bahasanya sederhana, di mana: 


Vokal 

Bahasa Portugis memiliki 5 huruf hidup yaitu a,e,i,o,u. 


Konsonan 


Portugis Kuno (Portugis- 
Galisia) 

Bahasa Portugis 


Sistem 

penulisan 

Alfabet Latin (Alfabet Bahasa 
Portugis) 

Braille Bahasa Portugis 

Bentuk 

Kode manual Bahasa Portugis 

tanda 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

9 negara 

Angola 

Brasil 

™ Tanjung Verde 
£ d Timor Leste 

■ Guinea Khatulistiwa 
■L Guinea Bissau 

Mozambik 
rm Portugal 

^ • • Sao Tome dan Prfncipe 


1 Dependensi 

Makau 


Banyak Organisasi 
Internasional 

Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Bahasa Kebudayaan 

Uruguay 

Diatur oleh 

Portugal: 

Akademi Ilmu Lisboa (Kelas 
Akademi Huruf Lisboa) 

Brasil: 

Academia Brasileira de Letras 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

pt 

ISO 639-2 

por 

ISO 639-3 

- 







































Bahasa asli 

Bahasa resmi dan administratif 



Bahasa Kebudayaan atau kedua 



Minoritas berbahasa Portugis 



Bahasa kreol berbasis bahasa Portugis 





Consonant phonemes of Portuguese^ 2 ] 



Bilabial 

Labio- 

dental 

Dental/ 

Alveolar 

Post- 

alveolar 

Palatal 

Velar 

Uvular 

Nasal 

m 


n 


P 



Plosive 

P b 


t 

d 



k g 


Fricative 


f v 

s 

z 

f 3 


ts 

Lateral 



1 


A 



Flap 



r 






Sistem penulisan 


Artikel utama: Alfabet Bahasa Portugis 


Huruf besar 

Huruf kecil 

IPA 

Huruf besar 

Huruf kecil 

IPA 

A 

a 

/a/ 

N 

n 

/n/ 

B 

b 

/b/ 

O 

0 

/ 0 / 

C 

c 

/k/ 

P 

P 

/p/ 

D 

d 

/d/ 

Q 

g 

/k/ 

E 

e 

/e/ 

R 

r 

/r/ 

F 

f 

/f/ 

S 

s 

Isi 

G 

g 

/g/ 

T 

t 

/t/ 

H 

h 

/aga/ 

U 

u 

/u/ 

1 

i 

/i/ 

V 

v 

/v,/ 

J 

j 

/3/ 

w 

w 

/' dabliu/ 

K 

k 

/ka/ 

X 

X 

/ks/ 

L 

1 

/1/ 

Y 

y 

/' ipsibn/ 

M 

m 

/m/ 

Z 

z 

/z/ 


Diakritik 

Bahasa Portugis memiliki tambahan alfabet yaitu: 

1. Aksen tirus 


yaitu a, e, 1, 6, u 























































2. Aksen nontirus 


yaitu a 

3. Sirkumfleks 

yaitu a, e, 6 

4. Tanda gelombang 

yaitu a, 6 

Contoh-contoh 

PT. - Pelafalan standar Portugal 
BR. - Pelafalan standar Brasil 


terjemahan 

frasa 

IPA 

Portugis: 

portugues 

PT. /purtu'gej/ BR. /portu'ges/ 

halo: 

ola 

/o'la/ (dengarkan (https://upl 0 ad.wikimedia. 0 rg/wikipedia/e 
n/a/a2/01a.ogg)) 

selamat tinggal: 

adeus 

PT. /B'dewJ/ BR. /a'dews/ 

tolong: 

por favor 

PT. /po r fe'vo r/ BR. /po r fa'vo r/ 

terima kasih (p); terima 
kasih (w): 

obrigado; obrigada 

/obri'gadu/; /obri'gade/ 

maaf: 

desculpe 

PT. /di J'kulpi/ BR. /djis'kuwpi/ 

yang itu: 

aguele ; aguela 

PT. /e'keli/; /e'kele/ BR. /a'keli/; /a'kela/ 

berapa?: 

guanto 

/'kwatu/ 

ya: 

sim 

/’sV 

tidak: 

nao 

/'naw/ 

Saya tidak mengerti: 

nao entendo 

/naw e'tedu/ 

di mana kamar kecilnya?: 

Brasil: Onde fica o banheiro 

/odi fika u ba’pej ru/ 


Portugal, lainnya: Onde fica a 
casa de banho 

/odi fike e kaze di ba'pu/ 


Lihat pula 

■ Daftar kata serapan dari bahasa Portugis dalam bahasa Indonesia 


Rujukan 

1. A Cruz-Ferreira (1995) 

2. A Barbosa & Albano (2004) 







Pranala luar 


■ (Inggris) Ethnologue.com: Portuguese (http://www.ethnolo 
gue.org/show_language.asp?code=POR) 

■ (Portugis) Instituto Camoes (http://www.instituto-camoes.p 
t/) Bahasa Portugis dan kebudayaan Portugal 

■ (Portugis) Ciberduvidas da Lingua Portuguesa (http://ciberduvidas.sapo.pt/) Popular 
transnational website for doubts in the Portuguese language for native speakers 

■ (Portugis) Portuguese dictionary (http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx) Kamus Bahasa 
Portugis 

■ Biblioteca Nacional (http://www.bn.pt) Perpustakaan Nasional Portugal 

■ Biblioteca Nacional (http://www.bn.br) Perpustakaan Nasional Brasil 

■ (Inggris) Portuguese 101 (http://www.101languages.net/portuguese/) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Portugis 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Portugis&oldid=16929491" 


Halaman ini terakhir diubah pada 12 Mei 2020, pukul 09.04. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



















